PUSAT PE 



PROPOSAL PROGRAM 
SISWA MUSLIM PILIHAN 










Panitia Program Pusat Pembinaan Mahasiswa Muslim 
Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari (YPIA) 

Yogyakarta 







PROPOSAL PROGRAM 

PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN 



PANITIA PROGRAM PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ATSARI 

YOGYAKARTA 



PROPOSAL PROGRAM 

PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN 




A. MUQADDIMAH 

Segala puji bagi Allah, Yang telah menciptakan dan menyempurnakan 
ciptaan-Nya, Yang telah menetapkan takdir dan mencurahkan hidayah 
kepada hamba-hamba-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah 
kepada Nabi dan Rasul akhir zaman, yang menunjukkan jalan yang lurus 
kepada umatnya sehingga meninggalkan mereka di atas ajaran yang 
putih bersih dan terang benderang yang malamnya bagaikan siangnya, 
tiada yang menyimpang darinya kecuali orang yang binasa. Amma 
ba'du. 

Bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam, bahwa kemajuan dan 
kejayaan mereka sangatlah erat kaitannya dengan komitmen setiap 
individu terhadap ajaran Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya Allah akan 
mengangkat kedudukan sebagian kaum dengan sebab Kitab ini dan 
akan menghinakan yang lain dengan sebab Kitab ini pula." (HR. Muslim 
dari sahabat Umar bin al-Khattab radhiyallahu'anhu). Oleh sebab itu, 
kebaikan umat ini tergantung kepada sejauh mana perhatian dan 
kesungguhan mereka dalam memahami dan mengamalkan ajaran suci 
al-Qur'an. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sebaik- 
baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Qur'an dan 
mengajarkannya." (HR. Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan 
radhiyallahu'anhu) 

Begitu pula as-Sunnah yang itu merupakan penjelas dan pemberi 
keterangan tambahan terhadap ayat-ayat al-Qur'an, merupakan wahyu 
yang terjaga dan menjadi jalan yang akan mengantarkan kaum 
muslimin menuju kecintaan dan ampunan Rabb semesta alam. Allah 
ta'ala berfirman (yang artinya), "Katakanlah; Jika kalian mengaku 
mencintai Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian 
dan mengampuni dosa-dosa kalian." (QS. AH Imran: 31). Allah ta'ala 
berfirman (yang artinya), "Tidaklah dia -Muhammad- berbicara dari 
hawa nafsunya, akan tetapi yang diucapkannya itu tidak lain adalah 
wahyu yang diwahyukan kepadanya." (QS. an-Najm: 3-4). Oleh sebab 
itu seorang mukmin tidak akan pernah menempuh jalan dan 



PROPOSAL PROGRAM 
PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN 




mengambil keputusan selain apa yang dipilihkan dan ditetapkan oleh 
Allah dan Rasul-Nya. Allah ta'ala berfirman (yang artinya), "Tidaklah 
pantos bagi seorang mukmin lelaki ataupun perempuan apabila Allah 
dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara kemudian masih ada 
pilihan lain bagi mereka dalam urusan mereka itu. Barangsiapa yang 
durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah tersesat 
dengan kesesatan yang amat nyata." (QS. al-Ahzab: 36) 

Berangkat dari situlah, maka Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari berkat 
taufik dari Allah semata sampai saat ini masih menjalankan program- 
program pendidikan dan pembinaan keagamaan untuk mahasiswa 
muslim dan muslimah di wilayah sekitar kampus UGM dan kampus lain 
di sekelilingnya di kota Yogyakarta. Seiring dengan berjalannya waktu, 
berkembangnya keadaan dan silih bergantinya generasi muda yang 
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kami adakan, maka muncullah 
ide untuk membentuk sebuah komplek wisma muslim yang dapat 
dijadikan sebagai pusat pembinaan dan dakwah Islam terutama di 
lingkungan kampus yang kian hari kondisinya kian memprihatinkan. 

B. NAMA KEGIATAN 

Kegiatan ini diberi nama 'Program Pusat Pembinaan Mahasiswa Muslim 
Pilihan' 

C. BENTUK KEGIATAN 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk: 

1. Kegiatan hafalan al-Qur'an dan al-Hadits 

2. Pembinaan pengajian Iqro' dan al-Qur'an untuk bapak-bapak 

3. Pengelolaan pondok pesantren untuk mahasiswa, yang 
meliputi Ma'had al-'llmi dan Ma'had Bahasa Arab Umar bin 
Khattab 

4. Pembinaan calon aktifis masjid, yang berupa kegiatan Ma'had 
Syababul Masjid 

5. Pengadaan pengajian-pengajian untuk masyarakat umum 

6. Pengembangan dakwah kampus melalui Forum Kajian Islam 
Mahasiswa 



PROPOSAL PROGRAM 

PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN 




7. Penyebarluasan informasi kajian dan dakwah Islam melalui 
pamflet dan buletin maupun melalui media internet 

D. TUJUAN 

Kegiatan ini bertujuan: 

1. Menumbuhkan kecintaan terhadap al-Qur'an dan al-Hadits 
pada diri generasi muda pada umumnya para mahasiswa 
secara khusus 

2. Meningkatkan kemampuan membaca dan memahami al- 
Qur'an bagi kaum bapak-bapak warga muslim yang ada di 
dusun Pogung dan sekitarnya 

3. Meningkatkan pemahaman umat terhadap ilmu agama serta 
ilmu bahasa arab yang menunjang untuknya 

4. Membekali para pemuda calon pengurus masjid dengan ilmu 
dan pemahaman yang benar mengenai dakwah dan 
pengelolaan masjid 

5. Menyebarluaskan ilmu terutama mengenai aqidah yang benar 
serta hukum-hukum Islam kepada segenap kaum muslimin 

6. Mewujudkan suasana kampus yang kondusif untuk belajar dan 
cocok untuk meningkatkan keluhuran akhlak dan budi pekerti 
mahasiswa 

7. Memudahkan kaum muslimin dalam mempelajari ajaran-ajaran 
Islam dengan memanfaatkan media informasi yang sekarang ini 
sudah sangat maju 

E. SARANA 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka Yayasan berupaya 
menggalang dana untuk membiayai pengadaan sarana yang 
dibutuhkan, meliputi 

1. Asrama mahasiswa (20 kamar) 

2. Kantor sekretariat (1 kamar) 

3. Ruang perpustakaan (1 kamar) 

4. Ruang kelas (1 ruangan) 

F. LOKASI 



PROPOSAL PROGRAM 
PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAIM 




Komplek Pusat Pembinaan Mahasiswa Muslim Pilihan yang akan 
disewa ini terdiri dari 2 bangunan rumah, yaitu: Wisma Misfallah 
Tolabul llmi (18 kamar) dan Wisma Darut Tauhid (4 kamar dan 1 ruang 
tamu). Alamat: Pogung Kidul SIA XVI No 8 dan 9 c Sinduadi Mlati 
Sleman (sebelah utara Fak. Teknik UGM) 

G. ANGGARANDANA 

Terlampir 

H. PANITIA 

Terlampir 

I. PENUTUP 

Demikianlah proposal program Pusat Pembinaan Mahasiswa Muslim 
Pilihan yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari dengan 
harapan bisa membantu lancarnya kegiatan dakwah islamiyah yang 
menjadi tanggung jawab bersama kita semua. Semoga ini bisa menjadi 
amal salih yang bermanfaat bagi kita di hari akherat kelak. Hanya Allah 
lah sebaik-baik pemberi balasan dan Dia lah Yang menunjuki siapa saja 
di antara hamba-hamba-Nya menuju jalan yang lurus. Wa shallallahu 
'ala Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi wa sallam. 
Walhamdulillahi Rabbil 'alamin. 



PROPOSAL PROGRAM 

PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN 




LEMBAR PENGESAHAN 



Disahkan di Yogyakarta, 6 Rajab 1431 H (18-6-2010) 

Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 
Panitia Program Pusat Pembinaan Mahasiswa Muslim Pilihan 



Ari Wahyudi. S.Si Agus Dwi Priyanto 

Ketua Program Sekretaris 

Menyetujui, 



Amrullah Akadhinta, ST . 

Penanggung Jawab 



Mengetahui, 



Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda, M.A. 

Penasehat 



PROPOSAL PROGRAM 
PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN 







LAMPIRAN-LAMPIRAN 



PROPOSAL PROGRAM 

PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN 



Lampiran 1 




• 


ANGGARAN DANA 






1. Sewa Tempat 1 






Sewa Asrama Mahasiswa/tahun: 






Wisma MTI 18 kamar ukuran 


Rp 


27,000,000.00 


2,5 x 2,5 m @ Rp. l,5juta 






Wisma DarutTauhid 2 kamar ukuran 


Rp 


4,000,000.00 


2,5 x 3 m @ Rp. 2 juta 






Sewa Kantor Sekretariat/tahun: 






Wisma DarutTauhid 1 kamar ukuran 


Rp 


3,000,000.00 


3 x 3,5 m 






Sewa Ruang Perpustakaan/tahun: 






Wisma DarutTauhid 1 kamar ukuran 


Rp 


2,000,000.00 


2,5 x 3 m 






Sewa Ruang Kelas/tahun 






Wisma DarutTauhid 1 ruangan ukuran 


Rp 


1,000,000.00 


3,5 x 3,5 m 






Total 


Rp 


37,000,000.00 


2. Perlengkapan 






Meja kantor (4 buah @ Rp 300,000.00) 


Rp 


1,200,000.00 


Kursi (4 buah @ Rp 100,000.00) 


Rp 


400,000.00 


Lemari arsip 1 buah 


Rp 


800,000.00 


Laptop kantor (2 buah @ Rp 3,000,000.00) 


Rp 


6,000,000.00 


White Board ukuran 


Rp 


200,000.00 


(2 x 1 m, 2 buah @ Rp 100,000.00) 






Kipas angina (2 buah @ Rp 200,000.00) 


Rp 


400,000.00 


1 Terhitung mulai Agustus 2010 - Juli 2011 






PROPOSAL PROGRAM 


PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN 




Karpet ukuran 

3 x 3 m 2 buah @ Rp 200,000.00 

Rak Buku (2 buah @ Rp 400,000.00) 

Pemasangan instalasi internet 

Total 

3. Biava Lain-Lain 

4. Total Anggaran 



Rp 



400,000.00 



Rp 800,000.00 

Rp 200,000.00 

Rp 10,400,000.00 

Rp 400,000.00 

Rp 47,800,000.00 






Rekening Donasi: 

1. BCA 2951825893 an. Satria Buana 

2. BNI Syari'ah 0105338917 an. Syarif Mustaqim 

3. Bank Mandiri 1370005035684 an. Satria Buana 

Mohon mengkonfirmasi ulang ke nomor 0856 644 00 941 (Putra) 



PROPOSAL PROGRAM 

PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN 



© 



Lampiran 2 



SUSUNAN PANITIA 






Penasehat: 



Penanggung Jawab: 



Ketua Program: 



Wakil Ketua: 



Sekretaris: 



Bendahara: 



Ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda, 
M.A. (Pengawas Yayasan) 

Amrullah Akadhinta, ST. (Ketua YPIA) 

Ari Wahyudi, S.Si. 

(Wakil Ketua Bidang Pendidikan) 

1. dr. Adika Mianoki 

(Wakil Ketua Bidang Dakwah) 

2. Zulherbi S.TP. 

(Wakil Ketua Bidang Usaha) 

3. dr. M. Saifudin Hakim 

(Wakil Ketua Bidang Kemuslimahan) 

Agus Dwi Priyanto (Sekretaris YPIA) 
Syarif Mustaqim (Bendahara YPIA) 



Donasi Dakwah: Abu Hasan Putra, S.T (Kepala Biro Donasi) 



Koordinator-Koordinator 

Ma'had al-'llmi: Rizki Amipon Dasa 



Ma'had Umar bin 
Khattab: 

Ma'had Syababul 
Masjid: 



Muhammad Rezki Hr. 



Muhammad Azhar 



PROPOSAL PROGRAM 
PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAIM 




Forum Kajian Islam 
Mahasiswa: 

Wisma Muslim: 

Website Dakwah: 

Buletin Dakwah: 

Pengajian Umum: 

Iqro' Bapak-Bapak: 

Publikasi: 

Perlengkapan: 



Abdiyat Sakrie 



Adam As-Shiddiq 



Rian Permana 



Raksaka Indra 



Yananto Sulaimansyah 



Ridwan Aji Budi 



Arif Rohman Habib 



Wiwit Hardi Priyanto 









PROPOSAL PROGRAM 

PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN 







PROPOSAL PROGRAM 
PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAIM 







PROPOSAL PROGRAM 

PUSAT PEMBINAAN MAHASISWA MUSLIM PILIHAN 



